WikipediA 

Bahasa Sangir 


Bahasa Sangir biasa juga disebut bahasa Sangihe, Sangi, 

Sangih adalah bahasa yang digunakan oleh etnis Sangihe 
di Sulawesi Utara, yang tersebar di Kabupaten Kepulauan 
Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Talaud yaitu 
kepulauan yang terletak di utara jazirah Sulawesi. 

Sebagian penutur bahasa ini juga terdapat di kota 
Manado, kota Bitung dan Kabupaten Minahasa terutama 
daerah pesisir pantai utara. 

Penutur bahasa Sangir yang marantau ke daerah lain tetap 
memelihara bahasa ini, menggunakannya di antara 
komunitas mereka. Tetapi mereka umumnya tidak 
mengajarkannya kepada keturunan mereka sehingga 
ketumnan suku Sangihe di perantauan tidak lagi 
menggunakan bahasa ini. 

Terdapat 3 aksen/dialek Bahasa Sangihe yaitu dialek 
Sangir Besar yang digunakan penduduk di gugusan 
kepulauan Sangihe Besar, dialek Siau digunakan 
penduduk di kepulauan Siau dan dialek Tagulandang 
digunakan penduduk di kepulauan Tagulandang dan Biaro. 

Bahkan memperhatikan tata bahasa suku Bantik, suku asli di Manado, akan dengan mudah dapat dikenali 
kesamaannya sehingga seorang peneliti yang jujur dapat mengatakan bahwa bahasa Bantik berakar dari 
Bahasa Sangir. 

Bahasa Sangihe sebenarnya bukan mempakan bahasa tulisan melainkan bahasa lisan, karena dilestarikan di 
dalam bahasa tutur masyarakatnya saja, sedangkan administrasi, surat menyurat dan hubungan dalam 
perniagaan menggunakan tulisan bahasa Melayu/Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Bahasa Sangihe 
tertulis direkam dengan baik sebenarnya di dalam Kitab Suci Alkitab dalam ketiga dialek. Literatur tersebut 
diterjemahkan dari Alkitab bahasa Indonesia oleh penerjemah Lembaga Alkitab Indonesia (LAl). 

Sementara itu, terdapat semacam puisi yang terdiri dari kurang lebih 20 macam bentuk, seperti kimba, tavaa, 
gane, paseva (kata-kata hikmah) dan dadendante (syair berantai). 

Pranala luar 


1. A Language Museum - Sangir (http://www.language-museum.eom/s/sangir.php) 

■ Sangirese song sample in Youtube (https://uk.youtube.com/watch?v=hTo9XbGW580) 


Bahasa Sangir 

Dituturkan di Indonesia dan Filipina 

Wilayah 

Sulawesi Utara 

Penutur 

Mindanao 

255.000W (tidak tercantum 

bahasa 

tanggal) 

Rumpun 

Austronesia 

bahasa 

ISO 639-2 

■ Malayo-Polinesia 

■ Bahasa Filipina 

- Bahasa Sangirik 

■ Bahasa Sangir 

Kode bahasa 

ISO 639-3 

sxn 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.Org/w/index. php?title=Bahasa_Sangir&oldid=17036223" 


Halaman ini terakhir diubah pada 3 Juni 2020, pukul 23.10. 


























Teks tersedia di bawah Lisens^Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 



